Kota Mandiri BSD 


Akan menjadi 


(Il-habis) 


ntuk memenuhi statusnya sebagai 

Kota Mandiri, maka di dalam kom 

pleks Kota Mandiri Bumi Serpong Da 
mai (BSD) juga tersedia kawasan industri 
atau disebutnya TechnoPark:-1, sebagai sa- 
lah satu upaya menciptakan lapangan ker 
Ja. Sebagai Kota Mandiri, berarti juga harus 
memiliki sarana lengkap, sehingga mampu 
memenuhi semua kebutuhan warganya - se- 
luruh siklus kehidupan. 

TechnoPark-1, diciptakan sebagai embrio 
kehidupan di kompleks perumahan ini. Sua- 
tu kawasan industri dengan teknologi ting- 
gi atau high tech yang bebas dari polusi. Me- 
nawarkan penggabungan antara fungsinya 
sebagai industrial estate dan lingkungan ke- 
hidupan keluarga. Menurut Ir Budiarsa Sas 
trawinata - Direktur Eksekutif PT Bumi Ser- 
pong Damai, pembangunannya akan dimu 
lai tahun ini di atas lahan seluas 200 hektar 
dalam lingkungan Serpong Terpadu seluas 
14.410 hektar 

Berawal dari banyak studi yang telah di 
lakukan, muncul beraneka proyek seperti 


halnya kawasan industri ini. Apalagi oleh 


Rencana pengembangan TeckPark-1 
BSD 


74 KONSTRUKSI, Maret 1994 


pemerintah - daerah Serpong memang di- 
canangkan sebagai science base city, kota 
yang berlatar belakang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Hal ini dimungkinkan kare- 
na secara kebetulan lokasinya - sebelah Ti- 
mur BSD - menyatu dengan Pusat Penelitian 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspip- 
tek) Serpong yang berada di bawah Kantor 
Menristek dan BPPT, 

Dalam perjalanannya nanti, antara Tech- 
noPark dengan Puspiptek akan terjalin sua- 
tu ikatan. Puspiptek sebagai lembaga pene- 
litiannya, sedang TechnoPark menyediakan 
produksi hasil riset itu secara komersial, se- 
lain juga menyediakan fasilitas hunian un- 
tuk pegawainya. Kesepakatan ini disetujui 
antara pihak PT BSD dan kantor Menristek, 
yakni diakui bahwa pembangunan baik hu 
nian maupun pengembangan teknologi itu, 
tidak perlu dilakukan hanya oleh pemerin- 
lah, tetapi dapat diserahkan pada insentif 
swasta. Karenanya, jelas Johannes lagi, ren- 
cana pengembangan TehnoPark itu bisa 
match dengan rencana pemerintah yang te- 
lah ada sebelumnya 

Rencana ini juga dilakukan untuk menja- 
dikan Kota Mandiri BSD sebagai teknopolis, 
dengan industri berteknologi tinggi. Tidak 
seperti kawasan industri lainnya, karena ada 
kata Park-nya yang berarti taman, Diakui 


dak mungkin dalam wak 
baru dapat dilihat hasilnya 


Gabungan 


gabungan dari 
High techPark. 


~ 


Ir. Budiarsa Sastrawinata 


industri yang mengarah pada teknologi ting- 
gi, misalnya industri elektronik yang me- 
ngubah sinar optis menjadi sinyal elektro- 
nik. Lokasinya di sebelah Selatan BSD, ber- 
akses langsung dengan Institut Teknologi 
Indonesia (ITI), sebagai salah satu sumber 
dayanya, 

Apalagi kalau dikaitkan dengan Dual Sys- 
tem, sistem baru yang dikeluarkan pemerin- 
tah dalam hal pendidik. Yakni pendidikan 
tinggi teknologi sekarang harus disesuaikan 
dengan kebutuhan industri. Jadi ada link 
langsung, kata Hani lagi panggilan akrabnya. 
Hasil penelitian dengan inovasi baru, kemu- 
dian diproduksi secara massal di dalam high 
techPark. 

Kedua, Light manufacturingPark, industri 
ringan, tetapi yang bukan sembarang indus- 
tri. Lebih mengarah pada industri yang me- 
nunjang teknologi tinggi, seperti industri 
komponen komputer. 

Ketiga, BisnisPark, Kawasan industri yang 
menunjang technoPark secara keseluruhan, 
Seperti, jasa perbankan, konsultan, ekspor- 
impor, biro perjalanan, dan sebagainya. Ke- 
tiga TechnoPark itu nantinya akan menun- 
jang kota BSD secara keseluruhan, sehing: 
ga menjadi mandiri, tambahnya, Techno- 
Park ini akan dikembangkan di sektor IL. 


TANANG RK 
PAONVEPPLANI 


JAKARTA 


LOCATION MAP OF 
BSD NEW CITY 


Peta lokasi BSD New City 


Layanannya 

Dalam TechnoPark-1 desain landscape- 
nya, bangunan arsitekturnya, dan keselu- 
ruhan rencana tapaknya dikoordinasikan pe- 
nuh sesuai dengan kualitas bisnis tanpa 
mengorbankan kualitas hidup. Di taman te- 
ngahnya, akan dapat dinikmati pula suatu 
area bagi pekerja eksekutif, seperti restau- 
rant yang berkualitas, bank, pertokoan yang 
nyaman, fasilitas rekreasi, seperti jogging 
trail, lapangan tennis, kolam renang, dan 
ruang loker yang lengkap. 


Pelayanan administrasinya meliputi ba- 
nyak hal, seperti untuk proses proyek turn- 
key, semua persetujuan perizinan untuk 
pengembangan dan pengoprasian suatu bis- 
nis, desain dan TE AE Yaa dasar berbisnis, 
serta dengan tenaga yang cukup berkuali- 
tas dan terlatih. 

Kelengkapan layanan infrastrukturnya, di- 
harapkan akan mendukung pengembangan 
- kawasan ini, termasuk didalamnya: kantor 
“administrasi, ruang pamer, klinik medikal 
z emergency, keamanan 24 jam, dan 
han lainnya yang berstandar interna- 
Selain itu juga kekuatan elektrikal di- 


4 


A1, 


, didesain dengan Neksibilitas 
dan untuk pengguna yang ber- 
| dijelaskan sebelumnya, area 
l ini terbagi dalam 3 pen 
dustri berteknologi tinggi, in- 
dan taman bisnis Business- 


Park, Selain itu ada bagian lain yang dica 
dangkan untuk rencana mendatang, yaitu 
area proses ekspor atau Export Processing 
Zone 


Kekhususan lainnya 

Spesifikasi yang ditawarkan, meliputi: te 
lekomunikasi berkapasitas 1800 saluran tel 
pon langsung internasional, air bersih ber 
kapasitas 150 liter per detik, listrik 92 MVA, 
fasilitas STP, pembagian kapasitas pem 
buangan solid dan cair. Jalannya pun cukup 
lebar, 35 meter ROW di jalan utama, 23 me 
ter ROW dengan kekuatan badan jalan ka- 
pasitas 18 ton axle. Sarana lainnya, sistem 
pendistribusian gas alam dan polished 
water. Polished water ini berupa pendesti 
lasian air yang merupakan suatu produk dari 
power plant 


Guna mengimbangi tujuan Kota Mandiri 
BSD menuju program kota berteknopolis di 
Indonesia, maka perlu tenaga profesional 
yang berkualitas dan terlatih yang mendu- 
kung pengembangan industri. Untuk itu di 
lakukan kerjasama dengan beberapa pergu- 
ruan tinggi yang berada di sekitarnya, se 
perti: ITI, Untar, UI, dan Usakti. Kerjasama 


yang bersifat penelitian ini berupa: tes un 
tuk kontrol kualitas, tes material, pengkali 


brasian instrumen 


Selain menjadi teknopolis, sebelah Barat 
BSD akan menjadi Agropolis; kota yang ber 
latar belakang agro. Walau bukan berarti 
akan diubah menjadi daerah pertanian. Te 
tapi juga terdapat industri, industri yang 
mengolah hasil pertanian menjadi bahan 
makanan olahan. Rencana ini mendukung 
pusat rekayasa pertanian yang memang te 
lah ada sebelumnya di sekitar situ. Suatu pu 
sat milik departemen pertanian, tempat pe 
nelitian pertanian dan pembuatan peralatar 
pertanian. 


Bila dikaitkan dengan perkembangan sua 
tu kota, mengutip ungkapan Ir. Ciputra, un 
tuk terbentuknya sebuah kota mandiri se 
lalu bermula dari kota asrama atau dormi 
tory town. Tahap kedua adalah kota sate 
lit, baru kemudian menjadi kota mandiri 
atau disebut self contain cityes. Namun me 
lihat perkembangannya, BSD kini dalam 
waktu cukup singkat telah menjadi kota sa 
telit. Dan untuk mencapai kemandiriannya, 
dibutuhkan lagi hingga 10 tahun. 2mys 


Dengan semakin menyempitnya lahan maka pembangunan gedung-gedung 
bertingkat tinggi sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pemakaian tanah 
merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari lagi. Pembangunan tersebut di 
atas harus didukung dengan tersedianya beton mutu tinggi agar sasaran efisiensi 
yang ditargetkan dapat tercapai. Pemakaian beton mutu tinggi akan 
menguntungkan karena bagian-bagian struktur akan mempunyai dimensi yang lebih 
kecil dibandingkan dengan beton biasa, sehingga dengan demikian jangka waktu 
pembangunan akan dapat dipersingkat dan ruang yang dapat dimanfaatkan akan 
semakin besar. PT Superbeton Perkasa Industri, salah satu produsen beton siap 
pakai (ready mix concrete) di Jakarta, saat ini antara 70 - 80% dari total 
produksinya adalah beton mutu tinggi dari K350 sampai dengan K550 dan telah 
dipasarkan secara massal, Dalam penelitian laboratorium perusahaan, saat ini telah 
dapat dihasilkan beton dengan kekuatan 900 - 950 kg/cm2. Kemampuan produksi 
beton mutu tinggi di atas dilakukan dengan konsisten didukung dengan sistim 
Quality Assurance (OA) di bawah pengawasan Ir. Prijatmadi Tjiptobroto Ph.D. 
(Concrete Materials) MBA, sebagai General Manager, dan Guswana 
Soerjadanoeningrat BSe (Manufacturing) sebagai Operations Manager dari 
Superbeton, Sistim OA ini menuntut komitment dan prosedur disiplin kerja yang 
kuat dari semua bagian yang terkait seperti laboratorium, logistik, dan terutama, 


produksi yang berada di bawah pengawasan dari Drs, Sutardjo Karvono 


PT. Superbeton Perkasa Industri 
Komplek Harmoni Plaza Blok A-20 
Jl. Suryopranoto No. 2, Jakarta 10130- Telp, 3446523, Fax, (021) 3459261 


KONSTRUKSI, Maret 1994 


75 


